1 


ijj I I LjLj 


BAS Y A' I RUL KHAI RAT 
(Kabar Gembira tentang Berbagai Kebaikan) 


Diriwayatkan dari Syaikhul Ummah, Imamul A'immah, pemimpin para wali, Quthub dari semua Quthub, 
Sayyidi Abdul Qadir al-Jaelani, bahwa beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya : 

"terimalah shalawat ini dariku, karena aku menerimanya melalui ilham dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 
lalu aku menunjukkannya kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Aku hendak menanyakan kepada beliau 
mengenai manfaat khusus shalawat tersebut, namun beliau menjawab sebelum aku menanyakannya. Beliau 
berkata kepadaku : 

"Shalawat ini mempunyai manfaat khusus yang begitu dahsyat untuk diperhitungkan. la mengangkat 
orang yang mengamalkannya ke derajat yang amat tinggi, dan menjadikan mereka mencapai tujuan yang paling 
jauh. Bila seseorang menggunakan shalawat ini untuk mencapai maksud tertentu, maka dia tidak akan kecewa. 
Cita-citanya tidak akan gagal dan doanya tidak akan ditolak. Bila seseorang membacanya, meski hanya sekali atau 
membawanya, Allah akan menganugerahkan ampunan-Nya kepada orang itu dan kepada orang yang pergi 
bersamanya. Bila ajalnya tiba, empat orang malaikat rahmat akan hadir disampingnya. Malaikat pertama akan 
menjaganya dari setan. Malaikat kedua akan akan membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Malaikat 
ketiga memuaskan dahaganya dengan secangkir air dari telaga Al-Kautsar. Malaikat keempat akan membawa 
bejana emas yang penuh dengan buah-buahan surga, memberinya kabar gembira tentang menghuni surga, dan 
berkata kepadanya : "Berbahagialah wahai hamba Allah!" lalu ia akan melihat-Nya dan memandang-Nya dengan 
matanya, sebelum ruhnya terpisah. 

"la akan memasuki kuburnya dengan rasa aman, senang, dan bahagia, dan ia tidak akan merasa kesepian 
dan kesempitan di dalamnya. Empat puluh pintu rahmat akan terbuka baginya dan darinya terpancar cahaya. Saat 
ia bangkit pada hari kebangkitan kelak, malaikat akan memberinya berita gembira dari sebelah kanannya, dan 
malaikat lainnya akan menenteramkan hatinya dari sebelah kirinya. la akan diberi dua pakaian yang indah, dan 
seekor kuda jinak akan dibawakan untuknya sebagai tunggangan. Tak ada kesedihan dan penyesalan baginya, dan 
ia akan menjalani perhitungan yang mudah. Saat ia melewati jembatan neraka, apinya akan berkata kepadanya : " 
Cepatlah berlalu, wahai hamba Allah yang bebasiAku dilarang untuk menyentuhmu." 

"la akan memasuki surga Firdaus bersama nenek moyang mereka yang saleh, dan di dalam surga ia akan 
diberi empat puluh kubah dari perak. Setiap kubah akan berisi sebuah istana dari emas, dan di setiap istana ada 
seratus ruangan dari cahaya. Di setiap ruangan terdapat dipan tinggi yang terbuat dari kain sutera, dan di atas 
dipan sutera itu ada bidadari dengan mata yang indah. Tubuhnya terbuat dari wewangian yang amat harum, seolah 
ia bulan di saat malam purnamanya. Lalu ia akan diberi sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah 
didengar telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia." 

Menurut khabar, di malam saat Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dimi'rajkan ke hadirat Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman : "Milik siapakah bumi itu, wahai Muhammad?" Beliau menjawab : 
Milik-Mu, wahai Tuhanku." Lalu Dia Subhanahu Wa Ta'ala bertanya lagi : "Milik siapakah langit itu, wahai 
Muhammad?" Beliau menjawab lagi : Milik-Mu, wahai Tuhanku." Lalu Dia Subhanahu Wa Ta'ala bertanya lagi : 
"Milik siapakah hijab ini, wahai Muhammad?" Beliau menjawab lagi : Milik-Mu, wahai Tuhanku." Lalu Dia Subhanahu 
Wa Ta'ala bertanya lagi : "Milik siapakah tahta(Kursi) inu, wahai Muhammad?" Beliau menjawab lagi : Milik-Mu, 
wahai Tuhanku." Lalu Dia Subhanahu Wa Ta'ala bertanya lagi : "Milik siapakah dirimu, wahai Muhammad?" Sampai 
disini, Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam jatuh tersungkur dalam sujud, dan rasa malu menghalanginya untuk 
mengucapkan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lalu berfirman :"Engkau adalah milik orang yang bershalawat 
kepadamu, dan yang melakukannya dengan penuh penghormatan dan pengagungan." 

Syaikh Abdul Qadir Al-Jaelani lalu berkata :"Shalawat ini adalah shalawat yang sesuai dengan hadis nabi 
tadi. la adalah pembuka tujuh puluh pintu rahmat, dan ia mewujudkan keajaiban jalan menuju ke surga Firdaus. la 
lebih utama daripada seseorang membebaskan seribu jiwa, dan menyembelih seribu hewan kurban, dan 
bersedekah sebanyak seribu dinar, dan berpuasa selama seribu bulan. la mengandung rahasia tersembunyi, dan 
merupakan jalan untuk mempermudah melaksanakan kewajiban, memperbaiki akhlak, memenuhi kebutuhan, 
menaikkan derajat, menghapuskan dosa, diampuninya kesalahn, dan kerendahan diubah menjadi kehormatan." 

"Syaikh Abdul Qadir Al-Jaelani juga berkata :"Shalawat ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang 
benar-benar saleh, karena shalawat ini memiliki sifat yang sempurna, didukung dengan keutamaan yang banyak. 
Bila persoalan tertentu menimpa seseorang, setiap shalawat darinya akan akan menjadi jalan atau wasilah baginya 
kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, dan setiap ayat Al-Qur'an yang terkandung padanya akan menjadi 
syafaat baginya di hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah shalawat orang-orang yang menegakkan shalat 
lima waktu, bacaan Qurani bagi mereka yang melakukan zikir, peringatan bagi mereka yang mau mendengarkan 
nasihat, dan sebagai jalan bagi mereka yang mencari jalan. la adalah shalawat dari Al-Quran Suci, dan aku 
menamainya "Basya'irul Khairat". 



2 


Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 

I _>j 4JJ JlliJl 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 


| 223 ] 1 ^uuj i a ^ | ^j»9 Lo_> 1 ^ *-X-^-caj ^Jlco^ 


(171) ^>ji 




j *Ajji 


U'J 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 


gembira kepada kaum mukminin, sebagaimana firman Allah SWT : 

Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beri man (QS 2. Al-Baqarah : 223). 

Dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beri man. (QS 3. Ali-lmran : 171). 


> t +* j, 0 « -» y, — ' * ^ “ ■* * ' * \ ' >* * ■***' 

(®5 isyil ! rn - ^ 1 J 3 L 0 -) ^ 1 1 1 rt-L-O J rt-jJJI 

£ja ^5sllp j jjl jj 4> lj 8 j^j aJj! Ij^S^I 


Sjjj) \J> l>?-l jL-^ J-p!j ^ ^ 


__ ■! „ ,**■*,' % t * ' ,** ■* 

W% (J l^-=j jj. jjl ^ j C«' L l)?l l 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang ingat (berzikir), sebagaimana firman Allah SWT: 

K arena itu, ingatlah kamu kepada-K u niscaya aku ingat (pula)kepadamu (2. Al-Baqarah : 152) 

41. berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah.zikiryang sebanyak-banyaknya. 

42. dan bertasbihlah kepada-N ya diwaktu pagi dan petang. 

43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-N ya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya 
(yangterang). dan adalah D ia M aha Penyayang kepada orang-orang yang beri man. 

44. salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya lalah: Salam[1224j; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi 
mereka. (33. Al-Ahzab : 41-44). 


S s ^ y ^ 6 * " " "" 6 ■** ^6 6 ^ ^ \ ^ ^ ^ 5 , ^ 

^>^3! . n > l-» t II ^1 J-®!-*- 1 I I (j lUju L j jjuu J js-pUl 

. , a* . 

, ^ , s '/*■' )f , ji > ( -- \ ,i ' ' , , «- „ , „ __ -f,r '' „ 4 . „ 

Oj&jji ^f"l J d. Llljls ^ y> j-*j ^ P I jl j-^=i jl 



Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang beramal, sebagaimana firman Allah SWT : 

Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan (3. Ali-lmran : 195). 

Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beri man, M aka mereka akan masuk surga, mereka diberi 
rezki di dalamnya tanpa hisab ( 040. Al Mu'min : 40). 


__jo^j k 5U (J I *- => jA. jlj ! n ■ U» • II 4ii| ^pjlj^U I '_p->A>.JI 


^ p}\ 


l^h) f \p>- kiJJ'i Juo La ^ 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang kembali kepada T uhannya, sebagaimana firman Allah SWT : 

Sesungguhnya D ia M aha Pengampun bagi orang-orang yang mau kembali kepada-N ya (• ' v . a 1 1 sraa 1 :25). 

M ereka memperoleh apayang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang ya ng berbuat baik.f*™ . A z Zumar : 34). 



3 


jsJl 4J3l £)l . J-SLo-i 1 (_P iA-ftJ>c_a Lj ^tfll 

(^oiULUl ^ Ij-iAJj ^Ltf ^ V^-H cfel tf^JI j-*j Sjjp o 1 1 tf-tf-j 

Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami.M uhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang bertobat, sebagaimana firman Allah SWT : 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(t.AI Baqarah : 222). 

Dan D ialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-N ya dan memaafkan kesalahan-kesalahan (QS 042. Asy Syuura :25) 

£ LaJ \yrji. 0 ^ 1 *1 I a^j I Lo-» I ^-*-^-3 1 1 L lAw^aj^Ix. j I 

^jJI aJ f(5j) IjLff-l ^-Ajj S-SLjlj jJ fiji Vj LSJll^s ^-Ajj 

Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami.M uhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang ikhlas, sebagaimana firman Allah SWT : 

Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, M aka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 
beribadat kepada Tuhannya (018. A I Kahfi : 110). 

Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-N ya (7. A I A'raaf : 2) 

X^> ^ ^ 

^ * j l OjiyaJl jj . 4^1 J-9Lo-i 6^ j^^fc. m .0.1 1 1 , ' l 1 ^ jLfr I 

La {Js> I J ^\Jw«J I f j£- Aj I j ytfJ L> ! j 3 jl^aJ ! I I J j LLj>sjL! I ■ j £> 3 jlyaJ I 

j ,4<v» „ „ ' « 

^ J>a VI ^ iiJ’3 0 ] <1L>L^I 

Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami.M uhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang shalat, sebagaimana firman Allah SWT : 

Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar (2^ A I 'A nkabuut : 45) 

H ai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 
menimpa kamu. Sesungguhnya yangdemikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (031. Luqman : 17) 

j* I L) I^A^x^»ou * 1 1 a^j I U.) I I r L> Lx. j * '~s I 

kii © aji ^ ij4^ ^ ojA tfii © tf^i c> *3] hJ3 i]i 

I -LLA L<1 Ujj (_/=J V lj C-j'jltflJ I (ji>- <j I ijA Sj LatfS Ai) I <_)JjS j_) 


S^S) jLJI itflLtP 



Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami.M uhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang khusuk, sebagaimana firman Allah SWT : 

45. J adikanlah sabardan shalat sebagai penolongmu.dan Sesungguhnya yangdemikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu 1 , 

46. (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-N ya (002. A I Baqarah : 45-46). 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaringdan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): 'Ya Tuhan K ami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, M aha suci E ngkau, M aka peliharalah Kami dari siksa neraka (003. A li 1 mran : 191). 


tfit/f ' 1 1 L«jJ . . . » II Ai)| JjL»-i I I (j Aaju lj jvLu j ^pUI 


^1 jV-gA-k-* tf^JI ki-ljlljl 


t , , t 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami.M uhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang sabar (dalam ketaatan), sebagaimana firman Allah SWT : 

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yangdicukupkan pahala mereka tanpa batas (QS 039. A z Zumar : 10). 

M ereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka I tulah orang-orang yang mempunyai akal (QS 039. A z Zumar: 18). 



4 


^ Lfl_« l ^ ^ ^ I ^j-3 l-o-j i^^Jlmi I I *-X-Ck-^_o l_j s_X^_caj ^^JlC' ^Jlco^ ^^JlI I 


Cp c^jUjT ^ ~&\ o|i $) c£j^ ^ -ajj f e31i- ^ L»lj <jl^?- 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami.M uhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang takut, sebagaimana firman Allah SWT : 

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga (055. Ar Rahmaan : 46). 

40. dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, 

41. M aka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya) (079. An N azi'at : 40-41). 


£ ^ gjj JT l . . ■ & ^ j j ^ . L» • 1 1 aA) | ^J_3 1 £ i mm o 1 1 ^ lA r b bx. * o I 

Oibff j£j) bx>jbj ji4]Tj 4j^=jjf Oj-^! JibJ-!. 


)i c-as ( j b-*j 1 


1^’^. 



Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami.M uhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah SWT : 

156. Dan rahmat-K u meliputi segala sesuatu. M aka akan aku tetapkan rahmat-K u untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang 
beriman kepada ayat-ayat kami. 

157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, N abi yang U mmi (007. A I A'raaf 156-157). 

Bagi mereka balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang Tinggi (dalam syurga) (034. 
Saba': 37) 


(frrb I ■ (« « 14 » 1 1 aAJ I L»_> I I lj rtJuu j |«-pU 1 


O p-fj J) p4> aL>-j fvJ^J Ijjlf L. OjaJj ilj © 




Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang bersahaja, sebagaimana firman Allah SWT : 

34. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah), 

35. (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka (022. A I H ajj : 34-35). 

Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahw a) Sesungguhnya mereka akan kembali kepada 
Tuhan mereka. (023. A I M u'minuun : 60) 


I ^44*5^ ■ - b jtJ 1 aA) \ JjLoj ^ ^ ‘ ^ ^ ‘ “ ‘ b 1 ^ * - “ * ^ b * n 

ft ^ ^ y ' s ' s s ' ' t 9 ' ?5 ^ 0 * s t t -9 ^ ^ ^ '6^ 

ij ^ j^lc. o y^'j aJI bl) au bl IjJli 131 jioll 


0 (U ^ i £**> }yS\ j) S@ J-a 



Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang sabar (dalam menghadapi musibah), sebagaimana firman Allah SWT : 

155. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar 

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "I nna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". 

157. mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (002. A I 
Baqarah: 155-157) 

Sesungguhnya aku memberi Balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka; Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang menang.(023. A I M u'minuun 
: 111 ) 

* 1 I b I 4 j \ ^ , - . b * ) j AA) 1 l r, I A. b bOj^ M» < »' I 1 ; b -LaaJ J b— ^ I 


^ tf v t f ' ^ , is' ■ f * x-i -> 4 tfv 

J) V ->4jJ Alii Jp jO rtL^»lj Lap ({Jj A . • (.1^-" <U)lj ^*iUjl ^Jp j^i^Lsulj 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang menahan marahnya, sebagaimana firman Allah SWT : 

Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'af kan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.( ♦ *T Ali 'Imran : 134) 

M aka barang siapa memaafkan dan berbuat baik M aka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.(*lT . Asy 
Syuura : 40). 



5 


l AJJ I | I ^J-3 Lo-i 1 1 wA-0->t_o Lj ^Lcu) .^JlC- ^Jlco^ ^-^JlI I 

} s 9- ^ s 

Jfj) Sf j%-Aj i ^ lS * *^f! i£j£“ 4JL^*lJlj eh> {J*3 j&S* 4j^^i-lj f.\c> (Jjj 


Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, 
gembira kepada orang-orang yang aktif dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT : 
Dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.( » >f . A I Baqarah : 195) 

Barangsiapa membawa amal yang baik, M aka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat M aka D ia tidak diberi 
pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).(- • . A I A n'am : 160) 


j*j>- I j3 JL^aj Q I j ! ^ >lf» »' I AH I Jjj U_1 


L3i jfe J- pj' 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang bersedekah, sebagaimana firman Allah SWT : 

Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.j > > f . A I Baqarah : 280) 

Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah. (012. Yusuf : 88) 


(JjJLfl- XJ ^ g 1 1 9 jj utj ' p -jo-d l All I JiUj 


^ lj 1 



Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang menaf kahkan hartanya, sebagaimana firman Allah SWT : 

Dan mereka menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. ( > > f . A I Baqarah : 3) 

Dan barangapa sajayang kamu nafkahkan, M aka Allah akan menggantinya. (034. Saba 1 : 39) 


Ail I «-*j iTi l_J ■ « ' 1 All | Jj l*_i I I (j lUzu lj j 1 

gyi ^ ^ ^ ^ 9^> ^ 'J. -- 9 s s s ^ 9 9 9 ' 9 $ 9 3“ 

(fTJ} (j.l j-P ji a *^= ^So J_)jV yiT C35i ou\J>Sj5 q\ 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 


gembira kepada orang-orang yang bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT : 

Dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-N ya saja menyembah.f- ' n . An N ahl : 114) 

Jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), M aka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (014. 
Ibrahim: 7) 



^Ls . /t > W t " aM| Tj-Jlj i i ^ lj rtJuA) j 




Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang meminta (kepada-Mu), sebagaimana firman Allah SWT : 

Bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orangyang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku (002. A I Baqarah : 186) 

Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu (040. A I M u'min : 60) 


Lgj;j ^ All) JjsLo-1 L 1 (j lj pllo j rt-plil 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang saleh, sebagaimana firman Allah SWT : 

Bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh (021. A I Anbiyaa 1 : 105) 

10. mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, 

11. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya (023. A I M u'minuun 10-11) 



6 




(J J La-jL^J 1 j-«Vai j A^ip I jl*3 I jJ~a I a ^ • j d-vl I l^ljj (_gr^ I (_Ji- ^ jL^aJ 

tfju. ?r \ i-r , .: o - f »r ,x > , * f 

((»)) ^-J Jj-fl-P Ai) Ij jvJsJ jA-*-ZJ ^-Aj 0 I jjj ^ ^~=> J 

Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang aktif berbuat baik, sebagaimana firman Allah SWT : 

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-N ya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beri man, bershalaw atlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya.(-TT . a I Ahzab; 56) 

Allah memberikan rahmat-N ya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan D ia mengampuni kamu. dan 
Allah M aha Pengampun lagi M aha P enyayang (057. A I Hadiid : 28) 


<4 c£j-~d' >«-{H ■ » ■*' 


I jj^Jl jjfc . 


I jj-Lp V 4 ^ VI . 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang diberi kabar gembira, sebagaimana firman Allah SWT : 

Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. tidak ada perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah, yang 
demikian itu adalah kemenangan yang besar (010. Yunus : 64) 


aJJ I *4=J J-aj 


1 U, . U aN| U1 « . 


L^lP I jls J-ai 

Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang beroleh kemenangan, sebagaimana firman Allah SWT : 

Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-N ya, M aka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar (033. A I Ahzab : 71) 


Ajjj Jldl ■ a > l*» » 1 1 Al)| I I ^ 


V-«| Civ* bx>') a? 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang zuhud, sebagaimana firman Allah SWT : 

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik 
untuk menjadi harapan (018. A I Kahfi : 46) 




J-*-® 




Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang ummi, sebagaimana firman Allah SWT : 

Kamu adalah umat yangterbaik yangdilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar (003. A li 1 mran : 110) 


SsJI V ! n ‘ " aN| ■ *, . a U» . « 1 


. r*r-?J 


iliLa JaJLlff ^r> ^ '. <v e LoVp { ^yt [ *. » B <,^*> I 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang terpilih, sebagaimana firman Allah SWT : 



7 


Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang M enganiaya diri mereka 
sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yang demikian itu adalah 
karunia yang A mat besar (035. Faathir : 32) 


OiOJI Akl| JiU-j 





Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang berdosa, sebagaimana firman Allah SWT : 

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 
mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya D ia-lah yang M aha Pengampun lagi M aha P enyayang (039. Az Zumar : 53) 


jl 




Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang beristighf ar, sebagaimana firman Allah SW T : 

Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan M enganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah M aha Pengampun lagi 
M aha Penyayang (004. A n N isaa 1 : 110) 


a 

C© L« (j ii-Aj ^ • j V (gTj) tjLp ti. Llljl ^^>JI LLa 


JjJ-PjJ JaSJ^z= (^4]l I-A4-* A^==ulLJ ! J j^dz=^\ £jijl V 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang didekatkan (kepada Allah), sebagaimana firman Allah SWT : 

101. bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, 

102. mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. 

103. mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan mereka disambut oleh Para malaikat. (M alaikat berkata): "Inilah harimu yang telah 
dijanjikan kepadamu (021. A I A nbiyaa 1 : 101-103) 


aA)| JisLo-i 






Jlj I j 


j j), C.-' ft Hj J y-? d ft Ilj J pt ft llj 

O^j (ijSj) I " .lot I 3 aJJ| jlp! jjlj aJJI jJlj ■ " ■ 1 & 1 •>» ' I j 

^ * !3*Ji P cp ^ o!) © (j*— ^ 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar 
gembira kepada orang-orang yang berserah diri (kepada Allah), sebagaimana firman Allah SWT : 

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan 
perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan 
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (033. A I Ahzab : 35) 

39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, 

40. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). 

41. kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna . (053. An N ajm : 39-41) 



8 




O' ^>^jyo >=r'»J (*-^ Lp? (4#^ 


■*"* ^vk ■ Odlr^ p_« ^Hi.131, 


•> i <U) JL&ji-l 


Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepadanya dengan shalawat yang membuat dada menjadi lapang, berbagai urusan menjadi 
mudah, berbagai penghalang menjadi terbuka, dan sampaikan kepadanya salam yang banyak, berkesinambungan hingga Hari 
Kiamat. 

Do'a mereka di dalamnya lalah: 'Subhanakallahumma ", dan salam penghormatan mereka lalah: 'Salam". dan penutup doa mereka lalah: "Alhamdulilaahi Rabbil 
'aalamin" (10. Yunus: 10) 



